
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI 
UPTD PENDIDIKAN TK DAN SD KECAMATAN PARE 

SEKOLAH DASAR NEGERI BADAS 02 

Jl. Puskesmas No. 66 Badas Kec. Badas 



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH 

Nomor: 420/001/418.47.1.105.10.12.617/2012 



Tentang 

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR SEKOLAH DASAR NEGERI BADAS 02 
SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2011/2012 



MENIMBANG : a. Bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, 
b. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan pembelajaran, Kepala 

Sekolah memandang perlu menetapkan pembagian tugas mengajar di Sekolah Dasar 

Negeri Badas 02. 
MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437). 

3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara 
Repiblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437). 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Tentang Standart Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496). 

5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990; Tentang Pendidikan 
Dasar. 

6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 74 Tahun 2008; Tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4941). 

7 Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan 
Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 0433 / p /1993 dan Nomor: 25 Tahun 1993 
Tanggal 06 - 02 - 1998. 

8 Peraturan Mendiknas Nomor 39 Tahun 2009; Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru 
dan Pengawas Satuan Pendidikan. 

9 Peraturan Mendiknas Nomor 15 Tahun 2010; Tentang Standart Pelayanan Minimal 
Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota. 

10 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tentang 
Kalender Pendidikan. 



MENETAPKAN 



MEMUTUSKAN 



Pertama 
Kedua 

Ketiga 

Keempat 

Kelima 

Keenam 



: Pembagian tugas mengajar pada Sekolah Dasar sebagaimana dalam lampiran ini; 

: Menugaskan Guru untuk melaksanakan tugas mengajar seperti tersebut pada lampiran 

keputusan ini; 
: Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala 

kepada Kepala Sekolah; 
: Segala biaya timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang 

sesuai; 
: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana 

mestinya; 
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 



Ditetapkan di : B adas 

Pada tanggal : 2 Januari 2012 

Kepala SD Negeri Badas 02 



Dra. YUTIARSIH, M.Si 

NIP. 19651013 198803 2 017 



LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA SDN BADAS 02 
NOMOR : 420/001/418.47.1.105.10.12.617/2012 

TANGGAL : 2 JANUARI 2012 

DAFTAR PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR GURU 

SEMESTER II 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 



No. 


NAMA 


GOL/RU 


JABATAN 
GURU 


JENIS 
GURU 


MENGAJAR 
KELAS 


JML 
JAM 


ROM 
BEL 


KET 


1. 


Dra, YUTIARSIH, M. Si 
19651013 198803 2 017 


IV/b 


Guru 

Pembina 

Tk. I 


Kepala 
Sekolah 


Kelas III, 

IV, V, dan 

VI 


8 


- 




2. 


KARTINI 

19560704 197803 2 004 


IV/a 


Guru 
Pembina 


Guru Kelas 


Kelas I a / b 


42 


2 




3. 


EDY MASTUTI, S.Pd 
19600505 198201 2 021 


IV/b 


Guru 

Pembina 

Tk. I 


Guru Kelas 


Kelas V a 


26 


1 




4. 


SUHARLINTRIN 
19601011 198112 2 004 


IV/b 


Guru 

Pembina 

Tk. I 


Guru Kelas 


Kelas II a / b 


42 


2 




5. 


ISROTN, S.Pd.i 
19600406 198308 2 001 


IV/a 


Guru 
Pembina 


Guru PAI 


PAI 


24 


6 


Wali 

Kelas 

III a 


6. 


SITI FATIMAH 
19601127 198703 2 004 


IV/a 


Guru 
Pembina 


Guru Kelas 


Kelas VI a 


26 


1 




7. 


NURAEDA NONG, S.Pd.i 
19680926 198803 2 003 


IV/a 


Guru 
Pembina 


Guru PAI 


PAI 


24 


6 


Wali 

Kelas 

III b 


8. 


SUNARTI, S.Pd 
19651117 198703 2 008 


UI/d 


Guru 

Dewasa 

Tk. I 


Guru PAK 


PAK 


24 


1 




9. 


DWI RAHAYU, S.Pd 
19770904 200512 2 006 


Il/d 


Guru 
Muda 
Tk. I 


Guru 
Penjasorkes 


Kelas I s. d 
VI 


24 


6 




10. 


NUR SURYOWATI, S.Pd 
19710518 200501 2 010 


Il/d 


Guru 
Muda 
Tk. I 


Guru Kelas 


Kelas VI b 


26 


1 




11. 


AZIS MASHURI, A.Ma 
19781226 200901 1 005 


Il/b 


Guru 

Pratama 

Tk. I 


Guru Kelas 


Kelas V b 


26 


1 




12 


SUWITO 

19561021 197907 1 002 


Il/b 


- 


Penjaga 


- 


- 


- 




12. 


M. ROFIQUL AWALIN, 
A,Ma 


- 


- 


Guru Kelas 


Kelas IV b 


26 


1 




13. 


uki nurmawati.se 


- 


- 


Guru Kelas 


Kelas IV a 


26 


1 




14 


DIMAS RESA GILIAND, 
S.Pd 


- 


- 


Guru BIG 


Kelas I s. d 
VI 


24 


12 




15 


FERY FADLI 


- 


- 


Guru 
Penjasorkes 


Kelas I s. d 
VI 


24 


6 





Keterangan 

Jumlah Rombongan Belajar : 12 

Jumlah Murid : 305 



Badas, 2 Januari 2012 
Kepala SDN Badas 02 



Dra. YUTIARSIH, M.Si 

NIP. 19651013 198803 2 017 



